GRASINDO 


: Knowing your dream and 
Living your purpose 


Christ RW 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU 
INI 
BUAT 
KAMU 


SANKSI PELANGGARAN PASAL 113 
UNDANG-UNDANG NO. 28 TH. 2011 
TENTANG HAK CIPTA 


W 
SETIAP ORANG YANG DENGAN TANPA HAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAK EKONOMI SEBAGAIMANA 
DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (99 HURUF | UNTUK PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DIPIDANA 
PENJARA PALING LAMA 4 (SATUD TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP100.000.000,00 
(SERATUS JUTA RUPIAH). 


» 
SETIAP ORANG YANG DENGAN TANPA HAK DAN/ATAU TANPA IZIN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA 
MELAKUKAN PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (1) 
HURUF C, HURUF D, HURUF F, DAN/ATAU HURUF H UNTUK PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DIPIDANA 
DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK 
RP500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH). 


BD 
SETIAP ORANG YANG DENGAN TANPA HAK DAN/ATAU TANPA IZIN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA 
MELAKUKAN PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (1) 
HURUF A, HURUF B, HURUF E, DAN/ATAU HURUF G UNTUK PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DIPIDANA 
DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK 
RP4.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH). 


W 
SETIAP ORANG YANG MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) YANG DILAKUKAN 
DALAM BENTUK PEMBAJAKAN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 40 (SEPULUH) TAHUN 
DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP4.000.000.000,00 (EMPAT MILIAR RUPIAH). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU INI 
BUAT KAMU 


KNOWING YOUR DREAM AND 
LIVNG YOUR PURPOSES 


CHRIST RW 


GRASINDO, 2018 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU INI BUAT KAMU: 
KNOWING YOUR DREAM 
AND LIVING YOUR PURPOSES 


OChrist RW 


ID : 57.15.4.0036 


Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 
Gedung Kompas Gramedia lantai 3, 

Jln. Palmerah Barat No. 33-37, Jakarta 10270. 
Anggota IK API, Jakarta, Juni, 2016 


CetakanI Juli, 2018 


Sampul :wesfixity@gmail.com 
Tata isi :wesfixity@gmail.com 
Foto isi :123RF.com 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari 
Penerbit. 


www.grasindo.id 


ISBN: 978-602-452-339-8 
ISBN: 978-602-05-0399-8 (PDF) 


Dicetak oleh Percetakan PT. Gramedia, Jakarta. 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TERISTIMEWA UNTUK 


Kedua orang tua dan kedua kakak saya yang 
mencintai saya tanpa batas. 


Juga untuk kamu semua yang membaca buku 
ini, berkat energimulah buku ini akhirnya 
bisa bermanifestasi dalam bentuk fisik. 


May the Love, Peace, and Joy always be with you! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR: 
Apakah Kita Merasakan Hal yang Sama? 


Sejak saya masih kecil, saya selalu bertanya-tanya, apa tujuan 
hidup saya? Saya berimajinasi tentang banyak hal, seakan 
mengetahui apa yang saya inginkan dan apa yang ingin saya 
jalani. Namun semakin beranjak dewasa, dunia seolah-olah 
mengajarkan saya bahwa semua yang saya inginkan itu 
tidaklah mungkin terwujud. 


Pelan-pelan saya mulai percaya apa kata dunia. Seolah ter- 
hipnotis, saya “ikuti” saja apa yang disebut “baik-pantas-wa- 
jar” oleh dunia ini. Hingga pada suatu titik, saya disadarkan 
kembali dan digiring menapaki mimpi-mimpi lama yang 
saya pendam itu. 


Saya yakin, bukan hanya saya yang mengalaminya. Mung- 
kin banyak orang mengalami hal yang serupa namun tidak 
pernah menunjukkannya. Banyak orang telah mengubur 
dalam-dalam impiannya, karena merasa “terlalu mustahil”, 
“terlalu berbeda”, dan semacamnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ANYA LVNI INI NAN | 


BUKU INI BUAT KAMU 


VIII 


Apakah kamu termasuk di dalamnya? 


Buku ini merupakan refleksi perjalanan saya, hingga 
menyadari apa yang ingin saya lakukan dalam kehidupan 
saya kali ini. 


Melalui setiap katanya, saya berharap bisa membantu me- 
reka yang mengalami kebingungan, keraguan, dan seolah hi- 
lang arah dalam menemukan apa yang ingin mereka lakukan 
dalam hidup. 


Semoga buku ini bisa memberikan kehangatan dalam per- 
jalananmu, juga inspirasi dan semangat bagimu untuk me- 
langkah semakin dekat pada mimpi-mimpimu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Pengantar vii 
Prolog: Hey, Amazing Soul! 1 
Bagian 1 - Mengenal Diri Sendiri 9 
Bagian 2 - Memahami Perilaku Pikiran 43 
Bagian 3 - Kegembiraan dan Kebahagiaan 67 
Bagian 4 - Memahami Kelimpahan 103 
Bagian 5 - Menjalani Kebenaranmu 129 
Penutup 151 
Tentang Penulis 157 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sa Banyak Sada SAB Mean aa 
“dalam-dalam impiannya, karena“. Nata 233 
“merasa Terlalu mustahil", Terlalu . negara 

ut SANA KanNa Pa 


MMPEMIMPI 


S5 itulah yang kebanyakan yang 


2 sebut sebagai : 
| TUJUAN HIDUP. TA 


VersmPaf. Lengkapiya di ipushas-ceti 


Prolog: 
Hey, Amazing Soul! 


Setiap orang berharap bisa meraih mimpi dan harapan 
yang terdalam. Ada sebagian orang yang bisa menyadari 
kemudian menjalaninya, namun ada sebagian di antaranya 
yang mengalami kesulitan untuk meraihnya. Ada yang tidak 
merasa yakin apakah hal tersebut mungkin dilakukan, ada 
pula yang merasa khawatir dan takut akan pendapat orang 
lain terhadap mereka. 


Tidak jarang bagi sebagian orang lainnya, untuk sekadar 
menyadari apa yang mereka ingin lakukan dalam ke- 
hidupannya pun bukanlah sebuah perkara yang mudah. 


Sebagian orang menamai apa yang ingin mereka 
lakukan dalam hidup ini sebagai cita-cita, mimpi, 
passion, atau tujuan hidup. 


Apa pun dan bagaimanapun kalian menamainya, hal terse- 

but tidak menjadi masalah, karena esensinya tetaplah sama. 
Ta adalah blueprintjiwamu, yang menjadi petunjuk tentang 
bagaimana kamu akan memenuhi hidupmu yang berharga 

dengan kasih, kebahagiaan, dan juga kedamaian. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ANYA LVNI INI NAN | 


BUKU INI BUAT KAMU 


Hal tersebut bukanlah hal klise, yang hanya dipercayai oleh 
seorang anak kecil. Ketika kamu percaya, segala hal yang me- 
mang selaras dengan yang terbaik bagi dirimu, itu menjadi 
mungkin untuk diwujudkan. 


Menyadari dan menjalani mimpi-mimpi tidak bisa dilaku- 
kan secarainstan. Waktu yang dibutuhkan bagi seseorang 
untuk benar-benar menyadari dan berani menjalaninya, 
pasti berbeda-beda, tergantung pada diri mereka masing- 
masing. Setiap orang memiliki caranya sendiri yang me- 
mang cocok bagi dirinya. 


SAYA PERNAH BERMIMPI menjadi seperti orang suci, yang me- 
nolong dan menginspirasi banyak orang, seorang aktris yang 
bisa berperan menjadi siapa saja: seorang penulis yang bisa 
bekerja bebas sambil melakukan apa yang ia sukai: seorang 
traveler yang bisa berjalan-jalan keliling dunia, seorang juru 
masak yang bisa memasak makanan lezat, ataupun profesi 
lain, yang di mata saya seolah tampak menyenangkan. Saya 
ingin hidup dekat pepohonan, sawah, ataupun laut, di dalam 
rumah kayu, selalu bersepeda dan berjalan kaki sesuka hati. 


Sampai suatu saat, saya pun merasa bingung, apa yang sebe- 
narnya saya inginkan dari sekian banyak hal yang saya sukai? 
Kenapa saya suka banyak hal? Mana yang harus saya pilih? 
Seiring berjalannya waktu, saya belajar bahwa yang saya 
inginkan di masa kecil hingga remaja bukan hal yang nor- 
mal, yang ingin didengar orang lain di sekitar saya. Semua 
itu seolah bukan sesuatu yang tetap, aman, dan menjanjikan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mimpi saya dipandang abstrak. Bahkan, konyol. 


Saya pun menjalani kehidupan seperti apa yang normalnya 
dilakukan orang lain. Saya menjadi anak yang “baik”, dengan 
Cita-cita yang “wajar”. Saya selalu mendapat nilai yang baik, 
bahkan juga lulus cum laude. Selama itu pun saya mencari 
apa yang ingin saya lakukan dalam hidup saya, namun 
anehnya... saya hanya menemui ketakutan dan keraguan 
pada diri saya sendiri. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AWNYA LVNI INI NAN | 


Hingga pada suatu titik, saya pun menyadari bahwa semua 
pencapaian yang saya usahakan, merupakan salah satu ben- 
tuk pencarian approval dari orang lain di sekitar saya, hanya 
untuk membantah asumsi saya sendiri yang merasa bahwa 
saya tidak cukup baik ataupun berharga sebagai pribadi. 
Seolah saya membeli semua approval dengan semua achieve- 
ment yang bisa saya berikan. 


Saya dihadapkan pada luka dan ketakutan saya sendiri. 


Dalam perjalanan kemudian, saya menyadari bahwa bekerja di 
kubikel dari pagi sampai sore, seolah hanya punya kehidupan 
nyata di akhir pekan sepertinya bukan panggilan hidup saya. 
Apa yang saya tahu hanyalah bahwa saya tidak mau melewat- 
kan seumur hidup saya dengan mengabaikan hal-hal yang 
benar-benar ingin saya capai dalam kehidupan saya. 


Tidak ada benar ataupun salah. Semua adalah pembelajar- 
an. Seperti apa pun kondisimu saat ini, jangan menyalahkan 
keadaan, jalani saja dan melangkahlah maju. 


Kesadaran yang kamu teguk di setiap detik kehidupanmu 
akan selalu berkembang, jadi bergeraklah bersama kesadar- 
anmu yang senantiasa tumbuh dan bergerak. 


Buku ini sendiri adalah bentuk sederhana dari cerita 
perjalanan saya dalam menemukan apa yang saya sadari saat 
ini. Ia mungkin hanya membentuk kumpulan halaman yang 
tidak terlalu tebal, namun butuh waktu cukup lama bagi saya 
menyadari setiap poin dan pengaruhnya dalam kehidupan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AWNYA LVNTI INI NAN | 


saya sendiri. Semua fondasi dan poin yang akan saya tuliskan 
nanti, saya rasakan dan sadari dalam menemukan mimpi 
dan tujuan hidup. 


Kesadaran kita selalu berkembang. Mimpi dan tujuan hidup 
kita sendiri bukanlah hal yang statis atau saklek tentang 
menjadi ini dan itu. Ia mungkin bergerak, masuk dan keluar 
dalam ratusan cangkang berbeda, dan berkembang dalam 
bentuk yang beragam, namun esensinya selalu sama. Ketika 
menyadari esensi tersebut, kita tidak akan pernah merasa 
kehilangan arah. 


Selanjutnya, dengarkan dan percayailah hatimu. Itulah kebe- 
naran dan pegangan utama yang selalu dapat kita andalkan 
dalam segala hal. 


Setiap orang hadir ke dunia ini, selalu dengan tujuan ter- 
tentu, yang masing-masingnya adalah luar biasa, bahkan 
sekalipun pikiran kita tidak mampu menyadarinya. 


Untuk kalian dan diri saya sendiri, saya menulis 
buku ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


| BUKU INI BUAT KAMU 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MENGENAL DIRI SENDIRI MEMANG 
TERDENGAR MUDAH, MESKIPUN 
KENYATAANNYA TIDAK BANYAK ORANG YANG 
BENAR-BENAR MENGENAL DIRINYA SENDIRI. 


BAGIAN 1 
MENGENAL DIRI SENDIRI 


Fondasi awal yang penting untuk dikenali dan di- 
kuatkan terlebih dahulu sebelum memulai semuanya 
adalah segala hal tentang diri sendiri. Diri sendiri 
adalah kunci. Bagaimana mungkin kita menyadari 
tujuan hidup kita apabila kita tidak mengenal diri 
sendiri: seperti apa aku, apa yang kusukai, bagaima- 
na aku merespons sesuatu, atau apa saja luka dan 
ketakutan yang kumiliki? 


Semuanya selalu dimulai dari diri sendiri. Hanya dengan 
begitu, kesadaran yang akan kita dekap kemudian menjadi 
lebih kokoh dan stabil. Hal tersebut akan mampu menjadi 
fondasi kuat yang membantu kita untuk terus melangkah 
mendekati mimpi dan tujuan hidup kita dalam kehidupan 
ini, sehingga kita tidak mudah goyah ketika menemui se- 
suatu dalam prosesnya. 


Mengenal diri sendiri memang terdengar mudah, meskipun 
kenyataannya tidak banyak orang yang benar-benar me- 
ngenal dirinya sendiri. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ANYA LVNI INI NAN | 


BUKU INI BUAT KAMU | 


10 


Sebagian orang terlalu sibuk memperhatikan dan menilai 
orang lain ketimbang melihat dan memperhatikan dirinya 
sendiri. Jika bisa diandaikan, diri manusia mungkin tampak 
berlapis-lapis seperti bawang. Semakin dikupas lapisannya, 
semakin tajam baunya. Seringkali hal tersebut mengurung- 
kan niat seseorang untuk melakukannya lebih jauh. Padahal 
jika diteruskan, ia akan menemui umbi bawang yang putih, 
bersih, jauh di lapisan terdalam. 


— 
-— 


Apa yang kita sering sebut sebagai mimpi dan tujuan hidup, 
selalu disadari dari dalam. Ia hanya bisa ditemukan keti- 
ka kita mencarinya ke dalam bukan ke luar melalui pencari- 
an/approval dari orang lain di sekitar kita. Hanya ketika kita 
menyadari dan benar-benar merasakannya dari dalam, kita 
akan menemukannya. 


Anggaplah diri kita seolah berada di dalam goa gelap yang 
belum pernah dijelajahi. Memang ada kemungkinan kita 
menemukan hal yang tidak kita harapkan di sana, yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


mungkin kita sangkal atau sembunyikan. Kita mungkin saja 
melihat bayangan gelap diri, berupa semua luka, trauma, 
proyeksi orang lain terhadap diri kita, termasuk ketakutan 
dan keraguan yang ada. Hal tersebut tidak menyenangkan 
untuk dilihat dan disadari. 


Namun dari kesadaran itulah kita akan mampu menemukan 
hal yang lebih luar biasa dibaliknya, yaitu kekuatan dan harta 
tersembunyi yang tidak pernah lihat dan sadari sebelumnya. 


Di sana, akan kita temukan bakat, passion, mimpi dan tujuan 
hidup kita yang sebenarnya, bukan sekadar proyeksi dari 
keinginan, hasrat atau mimpi orang lain yang secara tidak 
langsung dipantulkan pada kita. 


MENEMUKAN DI DALAM 


Tidak ada satu pun sumber atau orang di luar sana yang akan 
memberitahu apa tepatnya mimpi dan tujuan hidup kita, 
kecuali diri kita sendiri. 


Setiap orang berhak dan bertanggungjawab atas hidupnya 
masing-masing. Manusia diberikan free will atau kehendak 
bebas dalam kehidupannya. Namun ia jugalah yang memiliki 
tanggung jawab atas pilihannya itu. 


Kehendak bebas tersebut memungkinkan seseorang memi- 
lih apa yang benar-benar ia lakukan, lepas dari penilaian 
apakah itu baik atau buruk. 


Meskipun kita diberikan kehendak bebas, tetapi Tuhan begitu 
baiknya memberikan petunjuk, pedoman, atau lentera yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AWNYA LVNTI INI NAN | 


11 


BUKU INI BUAT KAMU 


12 


selalu bisa kita gunakan menerangi jalan kita, yaitu hati nu- 
rani. Sejauh kita mendengarkan hati kita, kita akan tahu bah- 
wa kita akan selalu dibimbing dalam terang dan cahaya. 


Demikian pula halnya dengan mimpi dan tujuan hidup. Al- 
ways listen to the voice of the heart. 


Bahkan jika kita berkata bahwa kita tidak tahu bagaimana 
caranya mendengarkan suara hati, mungkin itu terjadi 
karena kita sendiri tidak pernah memercayai atau mau 
menyadarinya. Saya percaya bahwa semua orang sebenarnya 
mampu melakukannya. 


Hati bukanlah otak, ia tidak berkata melalui pikiran ataupun 
judgement yang hilir mudik dalam otak kita. Ia memberikan 
petunjuk melalui perasaan yang kita rasakan. Contoh 
mudahnya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita 
sukai, kita akan dengan mudah merasa senang dan bahagia: 
sebaliknya jika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, 
kita pasti kesulitan merasakan kegembiraan seperti ketika 
kita melakukan hal yang kita sukai. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jadi bukankah kamu selalu bisa membedakan mana yang 
memberikanmu kegembiraan dan mana yang memberi- 
kan hal yang sebaliknya hanya dengan memperhatikan 
perasaanmu? 


Perasaan adalah hal sederhana yang selalu dapat dijadikan 
petunjuk segala hal dalam hidup kita namun sayangnya se- 
ringkali diabaikan. Seberapa sering kita merasakan hati 
berkata tidak, namun kita tidak mengindahkan perasaan 
tersebut? Selain itu, mimpi dan tujuan hidup tidak selalu 
sebatas terkait dengan profesi tertentu. Ia bisa bermani- 
festasi dalam berbagai bentuk hal, tetapi akan selalu ada benang 
merah utama yang sama. Benang merah itu yang perlu disadari, 
karena benang itu membawa sesuatu yang lebih dalam. 


Terkadang kita tertipu oleh jenis kain atau pakaian, dan lupa 
atas benang atau kapas yang membentuknya. Kita tertipu 
oleh tipe atau jenis aktivitasnya, dan lupa akan spirit yang 
melatarbelakangi kenapa kita melakukan hal tersebut. 


AWNYA LVNI INI NANTI | 


Spirit dan passion itulah yang perlu disadari. Profesi atau 
karier hanyalah salah satu bentuk passion tersebut bermani- 
festasi dalam bentuk fisik. 


Passion itu sendiri tidaklah terikat pada satujenis profesi 
atau karier tertentu. Kamu bisa saja terikat pada satu jenis 
profesi tertentu, namun hal tersebut tidak menutup kemung- 
kinan bagimu untuk melakukan apa yang kamu sukai dan 
memenuhi tujuan hidupmu jika seandainya profesi tersebut 
seolah terlihat tidak memberikan ruang dan kesempatan 
bagimu melakukannya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
13 


